Empat Puluh 

Hadits 



DARUSSALAM 



03-*-?J^ 

( jJb V I 4jJJb) 




DARUSSALAM 

GLOBAL LEADER IN ISLAMIC BOOKS 
Riyadh • Jeddah • Al-Khober • Sharjah 
Lahore • London • Houston • New York 


ISBN: 9960-892-28-X 





ALL RIGHTS RESERVED © «Ji 


i , 

© Maktaba Dar-us-Salam, 2003 
King Fahd National Library Catalog-in-Pub!ication Data 
An-Nawawi, Yahya bin Sharaf 
40 Ahadith, Yahya bin Sharaf An-Nawawi-Riyadh 
64p. 12x17 cm 
ISBN: 9960-892-28-X 

1-Hadith (Indonesi) tl-Tltle 

237.7dc 1424/511 


f-i 


Legal Deposit no.1 424/511 


V 


ISBN: 9960-892-28-X 


H E AD OFFICE 

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A.Tel: 0096 -1-4033962/4043432 Fax: 4021659 

E-mail: riyadh@dar-us-salam.com, darussalam@awalnet.net.sa Website: www.dar-us-salam.com 


K.S.A. Darussalam Showrooms: 

Riyadh 

Olaya branch: Tel 00966-1-4614483 Fax: 4644945 
Malaz branch: Td 00966-1-4735220 Fax: 4735221 

• Joddah 

Tol: 00966-2-6879254 Ffix: 6336270 

• Madinah 

Tol: 00966-503417155 Fox: 04-8151121 

• Al-Khobar 

Tol: 00966-3-8692900 Fnx; 8691551 

• Khamls Mushayt 

Tel & Fax: 00966-072207055 

U.A.E 

• Darussalam, Sharjah U.A.E 

Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624 
Sharjah@dar-us-salam.com. 

PAKISTAN 

• Darussalam, 36 B Lowor Mali. Lahore 
Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072 

• Rahman Marfcet, Ghazni Stroot.Urdu Bazar Lahore 
Tel: 0092-42-7120054 Fax: 7320703 

• Karachi. Tel: 0092-21-4393936 Fax: 4393937 

• Islamabad. Tel: 0092-51-2500237 
U.S.A 

• Darussalam, Houston 
P.O Box: 79194 Tx 77279 

Tel: 001-713-722 0419 Fnx: 001-713-722 0431 
E-mail: houston@dar-us-8alam.com 

• Darussalam, New York 40 1 Atlantic Avo. Orookiyrt 
New York-11217, Tel: 001-718-625 5925 

Fax: 718-625 1511 

E-mail: newyork@dar-us-salam.com. 

U K 

• Darussalam International Pubtications Ltd. 
Leyton Business Centre 

Unit-17. Etloe Road. Leyton. London. E10 7BT 
Tel: 0044 20 8539 4885 Fax:0044 20 8539 4889 
Website: www.danjssalam.com 
Email: mfo @darussalom.com 

• Darussalam International Pubtications Limited 
Rogents Park Mosque. 146 Pnrk Road 
London NW8 7RG Tel: 0044- 207 725 2246 

AUSTRALIA 

• Darussalam: 153. Haklon SI. Lokemba (Sydney) 
NSW 21 95. Australia 

Tol: 0061-2-97407188 Fa* 0061-2-97407199 
Mobilc: 0061-414580813 Ros: 0061-2-97580190 
Email: abumuaaz@holamail com 


CANADA 

• Islmic Books Service 

2200 South Sheridan way Mississauga. 

Ontnrio Canada L5K 2C8 

Tol: 001-905-403-8406 Ex1 218 Fox 905-8409 

KONG KONG 

• Poacotoch 

A2. 4/F Tsim Sha Mnnsaon 
83-87 Nathan Road Tsimbotsui 
Kowtoon. Hong Kong 

Tel: 00852 2369 2722 Fax: 00852-23692944 
Mobile: 00852 97123624 

MALAYSIA 

• Darussalam International Publicatlon Ltd. 
No.109A. Jalan SS 21/IA. Damansara Utama. 
47400. Petotng Jaya, Sektngoc Dotul Ehvan Maferysia 
Tel: 00603 7710 9750 Fax: 7710 0749 
E-maH: darussalm@stnjamyx.com 


FRANCE 

• Editions & Ubrairio Essalam 

135. Bd do MOnilmontant- 75011 Paris 

T6l: 0033-01- 43 38 19 56/ 44 83 

Fa*: 0033-01-43 5744 31 E-mail: D6sak»ti$Co»»a!ani com 

SINGAPORE 

• Muslim Converts Association of Singapore 
32 Onan Road Tho Galaxy 
Singapore- 424484 

Tel: 0065-440 6924. 348 8344 Fax: 440 6724 

SRI LANKA 

• Darul Kitab 6. Nimal Road. Cotombo-4 
Tol: 0094 115 358712 Fax: 115-358713 

INDIA 

• Islam Ic Dimonaions 
56/58 Tandel Street (North) 

Dongri. Mumbai 4000 009. India 

Tol: 0091-22-3736875. Fax: 3730689 
E-mail:salos@irf,nel 

SOUTH AFRICA 

• Islarrtic Da'wah Movomcnt (IDM) 

48009 Oualbert 4078 Durban.South Africa 
Tol: 0027-31-304-6883 Fax 0027-31-305-1292 
E-mail: idm@ion.co. 2 a 


1J.I1 










EMPAT PULUH 
HADITS 


Oleh 

IMAM NAWAWI 


Alih Bahasa 

MUHAMMADUN A. HAMID 


i 

/Ml 

DARUSSALAM 


DARUSSALAM 

GLOBAL LEADER IN ISLAMIC BOOKS 

Riyadh • Jeddah • Al-Khobar •Sharjah 
Lahore • London • Houston • New York 








Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang 

Barangsiapa dikehendaki Allah untuk menjadi 
manusia yang baik, maka ia difahamkan 
dalam urusan agama. 





DAFTAR ISI 


Daftar Isi. 


Biografi singkat ImamNawawi 9 

Prakata 12 

Hadits pertama: Amal Perbuatan Tergantung Niatl4 
Hadits kedua: Penjelasan Tentang Islam, 

Iman Dan Ihsan 15 

Hadits ketiga: Rukun-Rukun Islam 19 

Hadits keempat: Amal Perbuatan Tergantung 

Pungkasannya 20 

Hadits kelima: Pembatalan Perkara Mungkar 

Dan Bid'ah 22 

Hadits keenam: Yang Halal Dan Yang Haram 


Hadits ketujuh: Agama Adalah Nasihat 24 

Hadits ke delapan: Terpelihar Anya 

Orang Islam 25 

Hadits kesembilan: Taklif (penugasan) Sesuai 

Dengan kemampuan 26 

Hadits ke sepuluh: Mencukupkan Diri Pada 
Yang Halal Dan Baik 26 


26 



Hadits ke sebelas: Menjaga Dari Hal 

Yang Syubhat 28 

Hadits ke dua Belas: Meninggalkan hal Yang 
tidak Penting bagi Seorang Muslim 29 

Hadits ke tiga belas: Kesempurnaan Iman 29 

Hadits ke Empat belas: Terpeliharanya 
darah orang Islam dan sebab-sebab 
Diperbolehkan Menumpahkannya 30 

Hadits ke limabelas: Adab-Adab Islam 31 

Hadits keenam belas: Larangan marah 31 

Hadits ke Tujuh Belas: Perintah Berbuat Baik 
Dalam Menyembelih dan Membunuh 32 

Hadits ke Delapan Belas: Berakhlak Baik 33 

Hadits ke Sembilanbelas: Jagalah Allah 
Niscaya Allah Akan Menjaga Anda 33 

Hadits ke Duapuluh: Malu Bagian Dari Iman ....35 

Hadits ke Dua Puluh Satu: Katakanlah: Saya 
beriman kepada Allah Dan Beristiqamahlah....36 

Hadits ke dua Puluh Dua: Mencukupkan diri 

pada yang fardhudapat menyebabkan 

masuk surga 37 

Hadits ke Duapuluh Tiga: Bersegera 

dalam kebaikan 38 


Hadits ke dua Puluh Empat: Haram Berbuat 

Dzalim 39 

Hadits ke Duapuluh Lima: Orang kaya Telah 
Pergi Dengan Membawa Pahala 42 

Hadits ke Dua Puluh Enam: Keutamaan 
Mendamaikan dan Berbuat Adil 44 

Hadits kedua Puluh Tujuh: Kebaikan Itu 
Berakhlak Baik 45 

Hadits ke Dua puluh Delapan: Wajib 
Berpegang Teguh kepada As-Sunnah 46 

Hadits ke Dua Puluh Sembilan: Amal perbuatan 
yang menyebabkan masuk surga 48 

Hadits ke Tiga Puluh: Hak-Hak Allah 50 

Hadits ke Tiga Puluh Satu: Hakekat Zuhud 51 

Hadits ke tigapuluh Dua: Larangan Saling 
Menyakiti 52 

Hadits ke Tiga Puluh Tiga: Bukti Bagi yang 
Menuntut Dan Sumpah Bagi Yang Ingkar 53 

Hadits ke Tigapuluh Empat: Nahi Mungkar 

Bagian Dari Iman 54 

Hadits ke Tigapuluh Lima: Persaudaraan 
Dalam Islam 55 


Hadits ke Tigapuluh Enam : Keutamaan 
Berkumpul Dalam Membaca Al-Qur'an Dan 
Dzikir. 56 

Hadits ke Tiga Puluh Tujuh: Karunia Allah 
Dan Keutamaannya 58 

Hadits ke Tiga Puluh Delapan: Ibadah kepada 
Allah Sarana untuk endekatkan diri 
kepadanya dan intanya 59 

Hadits ke Tiga Puluh Sembilan: Penghapusan 
(dosa) Bagi Yang Berbuat khilaf, lupa Dan 
Dipaksa 61 

Hadits ke Empat Puluh: Dunia Adalah Sarana 
Dan Tempat Menanam Untuk Akherat 61 

Hadits ke Empat Puluh Satu: 

Tanda-Tanda Iman 62 

Hadits ke Empat Puluh Dua: Luasnya 
Ampunan Allah 63 




BIOGRAFI SINGKAT 
IMAM NAWAWI 

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan 
bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hijam 
An-Nawawi Ad- Dimasqi Asy-Syafi'i. Lahir pada 
bulan Muharram tahun 631 H bertepatan dengan 
1 233 M. Belajar Kutubus Sittah, Al Musnad, Al- 
Muwaththa 1 , Syarhus-Sunnah karya Imam 
Bughawi, Sunan Ad-Daruquthny dan banyak lagi. 
Belajar Syarah hadits Al-Bukhari dan Muslim 
kepada ahli hadits Ibnu Ishaq Ibrahim bin Isa Al- 
Murady, belajar Usul Fiqh kepada Syekh Aly Al- 
Qadhi Al-Taflisi, belajar ilmu Fiqh kepada Shaekh 
Ishaq Al-Maarry, syaekh Syamsuddim, Syaekh 
Izzuddin Umar Al-Arbaly, dan Syaekh Kamal salar 
Al-Arbaly, belajar bahasa arab kepada Syaekh 
Ahmad Al-Misry dan belajar kepada Imam Ibnu 
Malik karya-karyanya. Diceritakan oleh Syaekh 
Muhyiddin Al-Aththar bahwa Imam Nawawy 
dalam setiap harinya belajar duabelas pelajaran 
dengan berbagai macam disiplin ilmu. Setelah itu 
beliau terjun dalam dunia pengajaran dan menulis, 
sehingga banyak murid-muridnya yang 
berkuwalitas dalam keilmuannya dan kerja 



saKSEKOssziiB^sssiaa^^ 


dakwahnya seperti Syaekh Al-khatib Shadr 
Sulaiman Al-Ja'fary, Shihabuddin Ahmad Ja'wan, 
Syihabuddin Al-Arbady, Ala' uddin Al-Aththar, 
Ibnu Abil Fath, Almuzy dan Ibnul Aththar dan 
banyak lagi. Ibnu Aththar muridnya pernah 
menceritakan bahwa Imam Nawawi tidak pernah 
menyia-nyiakan waktunya, baik siang maupun 
malam harinya sehingga dalam perjalanannya 
sekalipun. Disamping itu beliau terkenal dengan 
keseriusannya dalam beribadah, menjaga diri dari 
hal-hal yang syubhat (meragukan), berupaya serius 
dalam membersihkan jiwanya, dikatakan oleh 
Syaekh Qathbuddin: beliau satu-satunya pada masa 
hidupnya dalam keilmuan, wara', ibadah, dan tidak 
tama' kepada dunia, juga beliau punya kekuatan 
menghafal sehingga hafal kitab hadits, perawi- 
perawinya, shahih dan dhaifnya, serta beliau 
pusatnya dalam mengetahui madhab Syafi'i. 

Karya-karyanya sangat banyak sekali di antaranya: 
Syarah Shahih Muslim, Riyadhus shalihin, Al- 
Adzkar, Al-Arbain An-Nawawiyah, Al-Irsyad Fi 
Ulumil-Hadits, Minhajuth Thalibin, Raudhatuth- 
Thalibin, Tahdzibul-Asma' wa Lughaat, Attibyan 
fi Adabi Hamatil- Al-Qur'an, Al-Idhah Fil 
Manasik, At-Tartib wa Tafsir Bima'rifati Sunanil- 










Basyar, At-Tahriir, Syarhul-Muhadzdzab, Al- 
Fatawa An-Nawawiyah, Mukhtashar Shahih 
Muslim, Hamalatul Al- Qur'an wa Umdatul 
Muftiin dan lain-lain. Diluar aktivitas beliau dalam 
dunia menulis dan pengajaran, beliau terjun dalam 
kancah dakwah dan amar makruf nahi mungkar 
serta memberi nasihat kepada siapa saja yang 
keluar dari jalan Allah.di antaranya beliau pernah 
memberikan nasihat kepada para penguasa di saat 
melihat kondisi rakyat tidak mendapatkan hak- 
haknya dengan semestinya, seperti surat 
nasehatnya yang pernah dilayangkan kepada raja 
Malikul umara' Badruddin.Sehingga dengan tabiat 
kehidupan beliau seperti itu, seorang ulama' 
bernama Syaekh Ibnu Farh pernah berkata: “Imam 
Nawawi sampai pada tiga tingkatan yang mesti 
harus diambil dan diikuti: Ilmu, zuhud dan amar 
makruf nahi mungkar.Sebelum meninggal dunia, 
beliau pergi mengunjungi Baitul Maqdis, 
kemudian pulang di tempat kelahirannya Nawa di 
belahan Damascus, sehingga datang ajalnya pada 
tanggal 24 Rajab 676 H bertepatan dengan 1278 M. 
Semoga Allah mengampuninya. Amiin. 

-kik ’k 



PRAKATA 

Segala puji hanya milik Allah semata, shalawat 
serta salam semoga tercurah kepada Nabi 
Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, 
keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang 
komitmen sampai hari akhir. Kitab “ ARBAIN - 
NAWAWIYAH ” ini merupakan kumpulan hadits- 
hadits Rasulullah yang tulis oleh Imam Nawawi, 
yang tak asing bagi setiap orang muslim. 

Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai 
macam bahasa, dan disyarah (dijabar-luaskan) oleh 
lebih dari limapuluh ulama- ulama terpandang. Ini 
pertanda kitab ini mempunyai kelebihan dan sangat 
dibutuhkan oleh umat Islam di dunia. Jika 
diperhatikan, kitab ini memuat hadits-hadits yang 
merupakan “Kulliyyah Jamiah ” hadits hadits 
yang mencakup dan mengumpulkan pokok-pokok 
ajaran Islam, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 
nila-nilai ajaran Islam secara umum berkisar dalam 
kumpulan hadits Arbain Nawawiyah ini. Ia 
mencakup Aqidah, sebagian furuiyyah Jihad, zuhd, 
etika Islam, dan lain-lainnya. Bahkan sebagian 
ulama mengatakan: Sebagian hadits-hadits A rbain 
Nawawiyah merupakan kaidah-kaidah agama, 






sehingga mereka mensifatinya dengan setengah 
agama, sepertiganya, dan seterusnya. Lebih-lebih 
lagi kebanyakan hadits-hadits Arbain-Nawawiyah 
ini dikumpulkan dari dua kitab shahih, yaitu Al- 
Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, saya 
terpanggil ketika percetakan Darus Salam yang 
berada di Riyadh Saudi Arabia meminta saya untuk 
menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa 
Indonesia, mudah-mudahan Allah Ta'ala 
menerima amal ini sebagai amal shaleh. Dan 
dengan harapan pula, terjemahan kitab ini tidak 
hanya terbatas dalam penambahan khazanah ilmu- 
ilmu keislaman yang ditumpuk di rak-rak 
perpustakaan, namun lebih dari itu, isi kandungan 
kitab ini bisa diterjemahkan dalam kehidupan kita 
sehari-hari, dan menambah kecintaan kita kepada 
sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa 
sallam. 


Penerjemah: 

( Muhammadun Abd Hamid) 
Riyadh 20-1 1-1423 H. 



Hadits Pertama: 


AMAL PERBUATAN 
TERGANTUNG NIAT 

<>f J y Lkijl yS t yiA^ J} jS\ ‘J* - \ 

l»ji» : J “U>l 3 j—jj o . * , o -»* : <Jli 4 Cp <uil 
4»l 4J^>»A cJUT ’yXi -\£y l* Uj p 

4?^Sh «A 0*jUT 4 ^ JJ 

■ujIjIp jJI UUJ Si _jj »4^1 y»-li U Ajy%^i L$AsL ol^l _jl 

Si p4~* Jc-'J 1 J? J '4'jjji oi Cr! r^iil 0? Jrf l *-'i O? 

l _iS3l 'yj\ ui jiiill U-^.O. ^ J 


1. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin 
Khaththab Radhiallahu 'anhu ia telah berkata: “Saya 
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wa 
sallam bersabda: “Sesungguhnya amal perbuatan 
tergantung kepada niatnya, dan bagi seseorang 
tergantung apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa 
yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya 
(mencari keridhaannya) maka hijrahnya itu kepada 
Allah dan RasulNya (keridhaannya). Dan 


14 




I barangsiapa yang hijarahnya untuk mendapatkan 
i dunia atau untuk menikahi wanita maka hijrahnya 
I itu tertuju kepada yang dihijrahinya.” (HR 

| Imamnya ahli Hadits Abu Abdillah Muhammad 
I Bin Ismail Bin Ibarahim Bin Mughirah Bin 

1 Bardizbah Al-Bukhari dan Abui Husain Muslim 
i Bin Al-Hajjaj Bin Muslim AL-Qusyairi dalam 
I kedua kitab shahihnya yang merupakan kitab 
i tershahih dari kitab-kitab hadits yang ditulis) 

1 'k 'k k 

| Hadits Kedua: 

I PENJELASAN TENTANG 

j ISLAM IMAN DAN IHSAN 

j u* ^ 4&I i^’j "if’ 

| jl. H 1 (* y. ■> 

j ^ Sl t >lJi 

M <J\ Cr& ^ 

S “ ^ 'y 

j : JUj «jiAi && <!Jl t£~?J && 

\ :$g <&l Ojij • c^l ^ 15 

f " / ^ 

i ,<ii ^3 tjlAi ob '<ii 'i» '01 ^ y ifis y 


fessass^ 




C.«taT.*l jl olJl jls^oj p jJa?j c ol$^3l c o^JaJl 

I <JU . 43 JU* 2 JJ 4 JI—J 4 J U-j>ilx 3 . 03 I Oli 4lSj 

t 4-1 $*J t 4iSiSli J c4»l 0^ } • Jl^ OLojVI jjP 

'■' •* ✓ " ^ 

:Oli «£ij oj^- jj&u 0^3 1^1 f^Jij c4iii3 
4ul J(Laj I JlS . d)L*~^“Vl J^P ^J^-^-li I Oli • CU3JU^ 

^jp ^j^>-13 1 JIS flill^J 4 jU oiy pJ jli t ©ly 
: Oli «JjiiJi J* JUpL l$1p U» : J 15 tipLUl 

<js j^j <■ 14^3 Stti iii jl» : Oli . I^jIjLoI tf, 

•* ✓ 

(jJLkjl p-j . ^ jlV.JJi ^5 j jJjUai etil» p-Ip j 4 JUUI l\"jx}\ oU>Jl 

:cJj «?^JUJi jS ^ !$U U» : 3lJ «j tl£U clli 

:Jli /^VaI jZ.y/4i\ 

2. Dari Umar Bin Khaththab juga ia berkata: 
“ketika kami (para shahabat) sedang duduk di sisi 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pada suatu 
hari tiba-tiba hadir seseorang yang sangat putih 
pakaiannya sangat hitam rambutnya tidak terlihat 
padanya tanda-tanda perjalanan dan tak satupun di 
antara kami yang mengenalnya sehingga ia duduk 
di dekat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam 



kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut 
Nabi dan meletakkan kedua tangannya pada kedua 
paha Nabi seraya berkata: “Wahai Muhammad! 
beritahulah saya tentang Islam? lalu Rasulullah 
menjawab: “Islam adalah hendaknya engkau 
bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang 
berhak disembah melainkan Allah dan 
sesungguhnya Muhammad utusan Allah dan 
hendaknya engkau mendirikan shalat, membayar 
zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan 
menunaikan ibadah haji di Baitullah jika engkau 
mampu melakukannya. Orang tadi berkata: 
“engkau benar”. Maka kami (para shahabat) heran, 
dia yang bertanya dan dia pula yang 
membenarkannya. Orang itu berkata. Beritahulah 
saya tentang iman? Nabi menjawab: “Hendahnya 
engkau beriman kepada Allah, Malaikat- 
MalaikatNya, Kitab-KitabNya, Rasul-RasulNya, 
Hari Akhir, dan hendaknya (Pula) engkau beriman 
kepada Qadar yang baik dan yang buruknya. Dia 
berkata:“Engkau benar”. Dia berkata: “Beritahulah 
saya tentang ihsan? Nabi menjawab: “Hendaknya 
kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau 
melihatNya, jika engkau tidak bisa melihatNya 
maka (ketahuilah) bahwa Ia melihat engkau. 







berkata (Pula) beritahulah saya tentang Hari 
Kiamat, maka Nabi menjawab: “Orang yang 
bertanya lebih tahu dari pada orang yang ditanya.” 
Dia berkata (lagi): “Beritahulah saya tentang tanda- 
tandanya? Nabi Menjawab: “Jika hamba sahaya 
telah melahirkan majikannya (maksudnya banyak 
mengambil hamba sahaya dan bersetubuh 
dengannya sehingga melahirkan anak yang 
otomatis mereka merdeka seperti ayahnya) dan jika 
engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak 
berpakaian, fakir, penggembala kambing 
berlomba-lomba meninggikan bangunan.” 
Kemudian orang tadi pergi. Maka saya diam 
sejenak. Kemudian Nabi berkata: “Wahai Umar! 
Tahukah engkau siapa gerangan seorang yang 
bertanya tadi? Saya menjawab: Allah dan 
RasulNya yang tahu. Nabi berkata: “Sesungguhnya 
ia jibril datang kepadamu untuk mengajarkan 
agamamu.” (HR Muslim) 

’k ’k 'k 













SSSSSSSKSSai 


Hadits Ketiga: § 

RUKUN-RUKUN ISLAM £ 

— u^UaiJ! ^ tlrf jU)l-L-P c5^ dr^ g 

: Jjij <ul j c**.*-* ~ <wl 1 

1 4)1 J !£*>** ob <W ^ sSl^i» : |j 

•oUJj c odi ^ c iUT - JI *U3 , ^ f isp I 

I 

3. Dari Abu Abdur Rahman Abdullah bin Umar bin | 

Khaththab Radhiallahu 'anhuma ia berkata: “Saya | 
telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wa | 
sallam bersabda: “Islam didirikan di atas lima | 
perkara: Pertama: kesaksian bahwa sesungguhnya C 
tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah I 
dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. t 
kedua: mendirikan shalat. ketiga: membayar zakat. i 
keempat: menunaikan ibadah haji di baitullah f 
(Makkah). kelima: berpuasa di bulan Ramadhan. | 
(HRAl-Bukhari dan Muslim). | 

•k 'k 'k i 





Hadits Keempat: 


AMAL PERBUATAN 
TERGANTUNG PUNGKASANNYA 

4A)I f t * I i 

jH> : (3 (3iU<all “fiil J j— "j LjJj»- : JIS 

iiip 1 4 ahi U 3; 4jot /Jaj j^JuJ 

v£L L JI 4 mJI c dhi Jmo 4 » 1 3iiS Ji* 

1 i j j • oLJLT ^jL 3°3i3 i ^ 

j^Ju ( jud j^ra^t oj '4J1 V ^ii 4 ii}i . >t ^3 
i,uai d; t£i;,s 1&3 $£ ^ u Jj. s-jji jit 
Jil J^4 OD J&> Jil 

^ s' ' " 's * ' 

yjd L>(&\ & ^ps ^ 1&3 J; jdJi 

. ^ 1 '" ‘J I #Ijj • 41>dl J^l J^aj 

4. Dari Abu Abdur Rahman Abdullah bin mas’ud 
Radhiallahu ’anhu ia telah berkata: “Rasulullah 
bersabda kepada kami (dan beliau yang selalu 
benar dan dibenarkan): “Sesungguhnya setiap 
orang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di 
dalam rahim ibunya empat puluh hari berupa air 


mani, kemudian berupa segumpal darah dalam 
waktu yang sama (empat puluh hari) kemudian 
berupa segumpal daging dalam waktu yang sama 
(empat puluh hari) kemudian diutus untuknya 
malaikat untuk meniup kepadanya ruh. Dan 
diutusnya untuk (menulis) empat perkara: 
Pertama : menulis rejekinya 

Kedua: ketentuan aj al ny a 

Ketiga: amal perbuatannya 

Keempat: celaka atau bahagianya. Maka demi 
Allah yang tidak ada ilah (Tuhan) kecuali Dia, 
sesungguhnya salah seseorang di antara kamu 
mengerjakan perbuatan ahli surga sehingga tidak 
ada di antara dia dan surga kecuali sehasta (saja) 
kemudian didahului atasnya ketentuan Allah 
kemudian ia mengerjakan perbuatan ahli neraka 
maka iapun masuk neraka. Dan sesungguhnya 
salah seseorang di antara kamu mengerjakan 
perbuatan ahli neraka sehingga tidak ada di antara 
dia dan neraka kecuali sehasta (saja) kemudian 
didahului atasnya ketentuan Allah, kemudian ia 
mengerjakan perbuatan ahli surga maka iapun 
masuk surga.” (HR Al-Bukhari dan Muslim) 

'k 'k 'k 





Hadits Kelima 


PEMBATALAN PERKARA 
MUNGKAR DAN BID’AH 

j»l j*' -o 

l* iJu U : «yis <ul J JU i oJU 

Sui J-i j;» : ?J3 j j j ty*4» i! j3 ^ &; 

. «ij U^t 

5. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah 
Radhiallahu 'anha ia berkata: Rasulullah 
Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 
“Barangsiapa yang mengada-ada sesuatu dalam 
urusan (agama) kami yang tidak termasuk darinya 
maka ia tertolak.” (HR Al-Bukhari dan Muslim) 
dan dalam riwayat Muslim: “barangsiapa yang 
mengerjakan perbuatan yang tidak dari (agama) 
kami, maka ia tertolak.” 

■k 'k 'k 

Hadits Keenam 

YANG HALAL DAN YANG 
HARAM JELAS 

u4£ *ii ^3 jj*: j» ouJcii J\ £ -*i 



jSUJl : J yk IH & : 

^ s£ y#z. * 2*^ ^i u&* *& f'^J' 

^ £Sj ^ l*#£ *jdJJ t^il ^ ‘f’^ 1 > S ' <P 
y lu* J >* Jl ‘f 1 ^’ CJ? C?> 'r’ l ^ JI 

vl 

oJLii lip iSfc icJjiJl ^J-^> c.»»V,<» li| iL^w ^ o|3 

. gjliiJI eljj (I^JUtlt . l >. ^ 

6. Dari Abu Abdullah An Nu’man bin Basyir 
Radhiallahu ’anhuma ia berkata: “Saya telah 
mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
bersabsa: “Sesungguhnya perkara yang halal jelas 
dan yang haram(juga) jelas. Dan di antara 
keduanya ada perkara yang samar-samar. 
Barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara 
yang samar-samar, maka dia telah membersihkan 
agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa 
yang jatuh dalam perkara yang samar-samar ini, 
maka ia telah jatuh dalam perkara yang di 
diharamkan. Sebagaimana seorang penggembala 
yang menggembala (ternaknya) di sekitar tanah 
larangan maka lambat laun ia akan masuk ke 
dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki 




larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah 
hal-hal yang diharamkanNya. Ketahuilah bahwa di 
dalam tubuh (manusia) terdapat segumpal daging, 
jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia 
rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Maka 
ketahuilah bahwa segumbal daging itu adalah 
hati.”(HR Al-Bukhari dan Muslim) 


Hadits Ketujuh 

AGAMA ADALAH NASIHAT 

^ ✓ y ^ 

tsfo i o-ji o? 4 j J} -v 

? jIJ : lili : JU £gg ^Jj| 


7. Dari Abu Ruqayyah Tamim Bin Aus Ad-Dary 
Radhiallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi 
wa sallam bersabda: “Agama adalah nasihat” kami 
bertanya: “Bagi siapa? Nabi menjawab: “Untuk 
Allah, kitabNya, RasulNya, para imam kaum 
muslimin dan bagi kaum muslimin secara umum.” 
(HR Muslim) 





Hadits Ke Delapan 

TERPELIHAR ANYA 
ORANG ISLAM 

S|| 4>l 3 5l : 4)1 <jfj 'j»* D?' i f 

j\j *ji\ % '41 i y J*- 3$ ^ : ^ 

vllJi i jJL*i liU i olS'^Jl I yj'j to'iCaJl ‘4)1 <J j“'j 

4)1 Jlp ‘ 'J» (4^'j^b 1^*-^ 

. ^u4)i ’.iy, 

8. Dari Ibnu Umar Radhiallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda: “Saya diperintah untuk memerangi 
manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak 
ada ilah (Tuhan) yang berhak disembah kecuali 
Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan 
shalat, dan membayar zakat. Jika mereka 
melakukan itu maka darah dan harta mereka 
terpelihara dariku kecuali menurut hukum Islam. 
Dan perhitungan amal mereka kembali 
(terserah) kepada Allah Ta'ala.” (HR Al-Bukhari 
dan Muslim). 

-kikik 


<&®si3mfs£mt£mis£m££mi 




Hadits Kesembilan 

TAKLIF (PENUGASAN) SESUAI 
DENGAN KEMAMPUAN 

> y >i, , „ . - i' * ^ # <1. ^ \ ° ' a 

<UP 4JU1 J ^jJ o^JjP ^jl ^jP “ \ 

** ' 0 Z' /■ * z' 

t o j lu>-li 41P ||.^;^i U)) ! Jji <U )1 (J j~»j O-*.»-».»» i (Jli 
j*ixi ^ ^ii iiiit d£ cj.-;^! u JL i/ii 4, j J$-Ji U 3 

• ^ | 3 »3^ 

9. Dari Abu Hurairah Radhiallahu ’anhu ia berkata: 
“Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa sallam bersabda: “Apa-apa yang saya 
larang darimu maka jauhilah. Dan apa-apa yang 
saya perintahkan, maka lakukanlah semampumu. 
Sesungguhnya yang membinasakan manusia 
sebelum kamu adalah banyak pertanyaan dan 
perselisihan mereka terhadap para nabinya.” (HR 
Al-Bukhari dan Muslim). 

k k k 

Hadits Ke Sepuluh 

MENCUKUPKAN DIRI PADA 
YANG HALAL DAN BAIK 

4jil J ji>j tJU : Oli ^bl d ‘J* - ^ * 

, 26 . 





i 


u, -j~&\ M' op M*' k» 

i p\j M' 'M £S» ® ^ ‘ o^rJ' * ^ 

:JUu : JI3 j4^ 

J| liii >£Ji 'JS M n A r <c&& 

i£S% ^ M ! v^. ^ 

. ^jlh iiy, «<J ^ 1 fA'i $i* J ‘ f 

10. Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu ia 
berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak 
menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya 
Allah telah memerintahkan orang-orang yang 
beriman dengan sesuatu yang telah diperintahkan 
kepada para rasulNya. Maka Allah berfirman: 
“Wahai para rasul makanlah kamu dari yang baik 
dan berbuatlah kamu dengan amal shaleh.” Dan 
Allah berfirman (juga): “Wahai orang-orang yang 
beriman makanlah kamu dari yang baik yaitu dari 
apa yang saya rejekikan kepadamu. Kemudian 
beliau menyebut seorang laki-laki yang panjang 
perjalanannya berambut kusut lagi berdebu sambil 
menadahkan tangannya ke langit seraya berkata: 
“Wahai Tuhan, wahai Tuhan ...sedangkan 



makanannya haram minumannya haram 
pakaiannya haram dan dikenyangkan dengan yang 
haram, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan 
(permohonannya).” (HR Muslim) 

'k 'k 'k 

Hadits Ke Sebelas 

MENJAGA DARI HAL 
YANG SYUBHAT 

JaL- v_JLL» ^1 ^ ' )dt- - M 

C- k a? - 4)1 - 4XlL>cjjj 4)1 J 

‘*3j ^ «iljjj U ^3» I j|Kg 4)1 (J 

1 1 . Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu 
Thalib cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
dan kesayangannya ia telah berkata : “Saya pernah 
mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda: “Tinggalkan suatu perkara yang 
meragukanmu menuju kepada perkara yang tidak 
meragukanmu.” (HR Al Thirmidzi dan An Nasa’i. 
Dan Tirmidzi berkata: Hadits Hasan Shahih). 

'k k’ 'k 


28 



Hadits Ke Dua Belas 

MENINGGALKAN HAL YANG 
TIDAK PENTING BAGI 

SEORANG MUSLIM 

^ : otfup - > t 

• '»Ij 3 *5s^4 'i Ms ‘j fSui 

12. Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu ia telah 
berkata: “Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa 
sallam bersabda: “Sebagian dari kebaikan 
keislaman seseorang adalah meninggalkan suatu 
hal yang tak berguna baginya.” (Hadits Hasan, HR 
Tinnidzi dan yang lainnya). 

-k 'k k 

Hadits Ke Tigabelas 

KESEMPURNAAN IMAN 

4UU iy±>- jp - W 




<L~>J u 


13. Dari Abu Hamzah Anas Bin Malik 
Radhiallahu 'anhu pembantu Nabi dari Nabi 



Shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: 
“Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia 
mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai 
dirinya sendiri.” (HR Al-Bukhari dan Muslim). 

'k 'k 'k 

Hadits Ke Empat Belas 

TERPELIHARANYA DARAH 
ORANG ISLAM DAN SEBAB- 
SEBAB DIPERBOLEHKAN 
MENUMPAHKANNYA 

4)1 J jLj Oli : Oli 4ul ^5 i J* t 

44^' : 'f’Su y y™ V» : j|| 

* °Oj «apU^JU c 4jj jl) c 

14. Dari Ibnu Mas’ud Radhiallahu 'anhu ia telah 
berkata: Rasulullah bersabda: “Tidak halal darah 
seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga 
sebab : Pertama: Duda atau janda yang berbuat 
zina. Kedua: Pembunuhan dengan dibalas 
bunuh. Ketiga: Yang meninggalkan agamanya. 
Keempat: yang memisahkan diri dari jamaah.” (HR 
Al-Bukhari dan Muslim) 





Hadits Ke Limabelas 

ADAB-ADAB ISLAM 

$jj| 3 6t Aip ^1 »3*3* t/j <3* - ' 0 

tcJL^k) j&i fjgfo ^ o 5 " : ^ 

"& }J& fjj'j & crft & & 

. *.ijj «&■£ f. >r^ > (S^ j 

15. Dari Abu Hurairah Radhiallahu ’anhu bahwa 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 
“Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari 
Akhir, maka hendaknya berbicara baik atau diam, 
barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir 
maka hendaknya ia menghormati tetangganya, dan 
barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, 
maka hendaknya ia menghormati tamunya”. (HR 
Al-Bukhari dan Muslim). 

■k 'k -k 

Hadits Ke Enam Belas 

LARANGAN MARAH 

. »Qj« LSzuC V»:3li ljl^« iS 'i»: j' 





16. Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu, 
bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi 
Shallallahu alaihi wa sallam: “Wasiatkan kepadaku! 
Nabi bersabda: “Janganlah engkau marah” Orang 
tadi mengulangi berkali-kali. Nabi bersabda: 
“Janganlah engkau marah.” (HR Al-Bukhari) 

'k ik -k 

Hadits Ke Tujuh Belas 

PERINTAH BERBUAT BAIK DALAM 
MENYEMBELIH DAN MEMBUNUH 

kCp «1)1 ^3 ^ u jjl jp - W 

** *" * ' ~ ' 

^ ‘ iif* 3 ^ ,j* ^ jj* • 3 «m <uii j_^<j 

lilj tillsJl jJjbS 

17. Dari Abu Ya'la Syidad bin Aus Radhiallahu 
'anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan 
berbuat ihsan (Baik) dalam segala sesuatu, maka 
jika engkau membunuh, maka hendaknya engkau 
membunuh dengan baik, dan jika engkau 
menyembelih (sembelihan) maka hendaklah 
engkau menyembelih dengan baik, dan hendaknya 
seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya 
dan menyenangkan sembelihannya.” (HR Muslim) 




i 

\\ 

iS 



1 Hadits Ke Delapan Belas 

| BERAKHLAK BAIK 

I jJ J </}' J ‘ j 'y jJ ^ y* >J} ’J* -' A 

k ic-iS - l<w.> - <i>l (JJl® : Ol* slt 3_j— -j 3^ t ' *< • * dr^J 

|| «ljj (_3^3 ^4 i * * * ^ ^■ ' «" " ■ ‘* *H 4_X^iJl <lj 

l| . O—’" • £— II ij**i • Cr”*” '— i-^ • 36 j 

i 1 8. Dari Abu Dzar Jundub Bin Junadah dan Abu 
I Abdur Rahman Muadz Bin Jabal Radhiallahu 
1 'anhuma dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa 
I sallam beliau bersabda: “Bertakwalah engkau 
I di mana saja kau berada, dan ikutilah keburukan 

I dengan kebaikan maka ia akan menghapusnya, dan 
k bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang 
I baik.” (HR At-Thirmidzi, ia berkata: Hadits Hasan. 
1 Dan dalam kitab yang lain: Hadits Hasan Shahih) 

I k k k 

i Hadita Ke Sambilanbelas 

I JAGALAH ALLAH NISCAYA 
1 ALLAH AKAN MENJAGA ANDA 

J : Oli d 

I J&.I j» tj&pC» :3li3 vliii 




ISIj c 4)! Jl^li cJU ISI c kiUUu o-bhJ 4)1 c dlki>4 4)1 

Il^ol > cJU^I jJ i&l Si c4)L cSSLil 
SI j£ i j>£^i op ££ is ^ p ^ 

cJiij t cLUp *4)l &£ is ^1 iljj-MSu jj 

l5*j . »^-jJL>- : Jl>j lljj { U— fl>f «/a U < L * Jl> -j 

liii j * J ^3 j<Ill ^Jl i^ij*j i lilUlal aJ^u 41 Ja2>-I» }£ 

jj inul Uj t iL-^.i jj iltLll U 2)1 JhUi^ tS&l ^ 

t *-'^l £° £jill 1 £■ jl p-^lj i j£ 

19. Dari Abui Abbas Abdullah Bin Abbas 
Radhiallahu 'anhuma ia berkata: saya pernah di 
balakang Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
pada suatu hari, kemudian dia bersabda: “Wahai 
anak! saya ajarkan kepadamu beberapa kata: 
“jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu, 
jagalah Allah niscaya engkau mendapatiNya di 
depanmu, ketika engkau memohon, maka 
memohonlah kepada Allah, dan jika engkau 
meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada 
Allah, dan ketahuilah! Bahwa seandainya umat 
bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu 
dengan sesuatu, niscaya mereka tidak sanggup 
memberikan manfaat kepadamu. Kecuali dengan 




sesuatu yang telah ditentukan Allah kepadamu. Dan 
jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan 
sesuatu, niscaya mereka tidak sanggup 
mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah 
ditentukan Allah kepadamu. Telah diangkat pena 
dan tinta telah kering (pada lembaran-lembaran). 
(HR At-Tirmidzi, dan dia berkata: Hadits Hasan 
Shahih, dan terdapat riwayat selain At-Tirmidzi: 
“Jagalah Allah niscaya engkau dapati Allah di 
depanmu, kenalilah Allah pada waktu lapang 
niscaya Allah akan mengenal engkau di waktu sulit, 
dan ketahuilah! sesuatu yang harus menimpamu 
tidak akan lepas darimu, dan ketahuilah! 
Sesungguhnya kemenangan itu selalu bersama 
dengan kesabaran. Dan kelapangan selalu 
beringingan dengan kesempitan, dan kesulitan pasti 
akan bersudahan dengan kemudahan.” 

•kifk 

Hadits Ke Duapuluh 

MALU BAGIAN DARI IMAN 

CP 4)1 'J*- * 
i^jjl (66 Jt ^ Zyj llj Jj» ^ 

- fcti» ;i 33 «cl* u ^ p : 'JjH 




20. Dari Abu Mas'ud Uqbah Bin Amr Al-Anshari 
Al-Badry Radhiallahu 'anhu ia berkata: 
“Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya dari apa 
yang didapat oleh manusia dari kata-kata kenabian 
yang pertama adalah “Jika engkau tidak malu maka 
berbuatlah sekehendakmu.” (HR Al-Bukhari) 

'k'k'k 

Hadits Ke Dua Puluh Satu 

KATAKANLAH: SAYA BERIMAN 
KEPADA ALLAH DAN 
BERISTIQAMAHLAH 

«3)1 i 'J. _ l Ajj - J J** 'a* 

* ' " "■« " « * ^ 

> ‘ls- jtit S/ S Iji ^9 'j) ji i «il 3 j : C-is Oli 

• pU-3 5)jj 3* .<l «3>L Ji# : 3t* • ^J^* 

2 1 . Dari Abu Amr dan dalam kata yang lain Abu 
Amrah Sufyan bin Abdullah Radhiallahu 'anhu ia 
berkata: Aku telah berkata: “Wahai Rasulullah, 
katakalah kepadaku dalam Islam sesuatu yang tidak 
saya tanyakan kepada seseorang melainkan engkau, 
beliau bersabda: “Katakanlah, saya beriman kepada 
Allah kemudian beristiqamahlah.” (HR Muslim) 



Hadits Ke Dua Puluh Dua 

Mencukupkan diri pada yang 
fardhudapat menyebabkan 
masuk surga 

5'i ^ ^ 

t oUyiCiJi c-d^* 'M : 5H «M 3 ^3 i'-" ^3 

3;1 jj} cJi^3 ‘i^j' ^3 -^3 

«r: ay, . «Jijo» : 3^ >. l~3 *iUi <_s^ 

■ 36uii iiLU ^3 •• “f'3^ 1 

. Ka1>- Ijui*J° 

22. Dari Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Anshary 
bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah 
seraya berkata: “Bagaimana pendapatmu jika saya 
shalat fardu (wajib) puasa bulan Ramadhan, 
menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang 
haram, dan saya tidak menambah sedikitpun dari 
itu, apakan saya akan masuk surga? Rasulullah 
bersabda: “Ya”. (HR Muslim). Arti mengharamkan 
yang haram adalah menjauhinya, dan arti 
menghalalkan yang halal adalah saya 


melakukannya dengan berkeyakinan akan 
kehalalannya. 

irick 

Hadits Ke Duapuluh Tiga 

Bersegera dalam kebaikan 


iiil ^ OjlAJl kiUU jf- _\T 

jLb c I jh . L 4)! d y-* ^ Jli ! Jli 

»Ui J t U _ jjl - 4> J uj>«JI 3 4)1 c jty»*Jl 

if-lld» y^ai\j t S5 , JU a I Ij o^dajlj) 

(i 1 jl 1^2;« *i 4 .» . .aj ^Ci _j-Uj ^UJI . i^JUIp j t viU Ast>- 


.ixs iry. 


23. Dari Abu Malik Al-Harits bin Ashim Al- 
Asy'ary Radhiallau 'anhu ia berkata: Rasulullah 
telah bersabda: “ Kebersihan itu sebagian dari 
iman, bacaan “ Alhamdulillah ” memenuhi 
timbangan, bacaan “ Subhanallah dan 
Alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan 
bumi, shalat adalah cahaya, shadaqah adalah bukti, 
shabar adalah cahaya, Al-Qur'an adalah bukti 



untuk membelamu atau memusuhimu, dan setiap 
seseorang adalah berbuat, maka ada yang menjual 
dirinya untuk membebaskannya 
(menyelamatkannya) atau mencelakakannya.” 
(HR Muslim). 

■k 'k 'k 

Hadits Ke Dua Puluh Empat 

HARAM BERBUAT DZALIM 

tjj'J,. LLi <y§ J- S** *»' Crf J J* J} 'u* - T i 

JLp j*lLsi Jl Jsrj j* 5* 

j; vSyii Cr“ 

jdiL oj>%~ -r 5 ^' 

^ \jss ji j <s*A >.A : 'J r^i 

ijte Jj%j ^>r T 3 ^ 3 V -S^- 

,&i. ^ ^ iu3 SI3 U J^rO j4o y^ c> : ' 

^>Jl Js- I ySS ^ 


I J ‘ & Js 

f ’&s 'b** Jl S J& ’^t'j p-^13 f*y^j y 

| (j***~ i c ^*5 ^yaA» U 4^J LUo Jl>»I j ^jS &Ja * ti 

| l^-i ^JUil ^ di ,>^Ji j*sf i'ii ijvJi 

I 1 4rt .uAi^ 1^ J^j i liljj j^j ‘j*^J 

P H~* 0, 3j u iC-aj Vl Ste viUi 


24. Dari Abi Dzar Al-Ghifary Radhiallahu 'anhu dari 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam sesuai yang 
diriwayatkan dari Tuhannya bahwasanya Ia 
berfirman: “Wahai Hambaku! Sesungguhnya aku 
mengharamkan kadzaliman atas DiriKu dan saya 
menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah 
kalian saling berbuat dzalim. Wahai hambaku! 
kalian semua sesat kecuali orang yang telah Aku beri 
petunjuk, maka mintalah kalian petunjuk kepadaKu 
niscaya Aku memberimu petunjuk. Wahai 
hambaKu! kalian semua lapar kecuali orang yang 
Aku beri makan, maka mintalah kalian makan 
kepadaKu niscaya Aku memberimu makan. Wahai 
hambaKu! kalian semua telanjang kecuali orang 
yang Aku beri kepadanya pakaian, maka mintalah 


pakaian kepadaKu niscaya Aku memberimu 
pakaian. Wahai hambaKu! Sesungguhnya kalian 
berbuat salah pada malam dan siang hari dan Aku 
yang mengampuni dosa-dosa semuanya, maka 
mintalah kepadaKu ampunan niscaya Aku 
mengampuni untukmu. Wahai hambaKu! 
Sesungguhnya kalian tidak akan mampu 
membinasakanKu dan kalian tidak akan mampu 
memberi manfaat kepadaKu. Wahai hambaKu! Jika 
orang yang terdahulu dan yang terakhir darimu, jenis 
jin dan manusia barada dalam hati yang paling takwa 
di antaramu yang demikian itu tidak menambah 
sedikitpun kerajaanKu. Wahai hambaKu! Jika orang 
yang pertama dan yang terakhir di antaramu dan 
jenis jin dan manusia barada dalam hati yang paling 
jahat di antaramu niscaya yang demikian ini tidak 
mengurangi sedikitpun dari kerajanKu. Wahai 
hambaKu! Jika orang yang pertama dan yang 
terakhir di antaramu jenis manusia dan jin berada 
dalam tempat yang satu kemudian mereka memohon 
kepadaKu kemudian Aku berikan kepada setiap 
orang dari mereka permintaanya, maka yang 
demikian ini tidak mengurangi apa yang ada padaKu 
kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam 
laut. Wahai hambaKu! Itu semua hanya amalmu 




yang Aku catat untukmu, kemudian Aku 
membalasnya. Maka barang siapa mendapatkan 
kebaikan maka hendaknya memuji kepada Allah. 
Dan barang siapa mendapatkan selain dari pada itu, 
maka jangan mencela kecuali kepada dirinya 
sendiri.” (HR Muslim) 

'k 'k 'k 

Hadits Ke Duapuluh Lima 

ORANG KAYA TELAH PERGI 
DENGAN MEMBAWA PAHALA 


{j* t — » (j jl ! Lall 4)1 (jp —Y 0 

jjill 1 4)1 3 : jg zJii IjJU 4)1 

t V* 'T ^ 1 X S T > I C \ > 

tj j yjSLfu O jb c ^ J - ^ ■» Uo O jpi t ^JLy^j Uj <J j-w2j 

jl ? j ^X2oj U <ujI iS jl» ! Jli . 

3^3 t a5ju3 SJLoAj ca5jl, 3 ^S*3 1 4Sxi> 

. ^ x X >* ^ X X . , ) / |. »* X X- /j 

4 4$X*> ^Sw) <■ 4 $Xp O J yuju j-olj t 43 JU<3 AJUL^J 

U Jj>-1 Ll c <1)1 <J j\j \ I jjli . W 4 iJU^ pjTJL>-l 

'o<£\ j»l> ^ 1^13-3 jJ Jgtf, : Jti l^J «J 0 
* 

.fp « J >i 5 j 3 Gr jSuji i 1 ^ 3 1 I 1 3iiis3 




25. Dari Abu Dzar Radhiallahu 'anhu O u g a ) : 
Sesungguhnya sebagian orang-orang dari shahabat 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam berkata 
kepadanya: “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya 
telah pergi (mati) dengan membawa pahala, 
mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka 
berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka 
bershadaqah dengan kelebihan harta mereka! 
Rasulullah bersabda: “Tidakkah Allah telah 
menjadikan untukmu sesuatu yang bisa kaujadikan 
shadaqah? sesungguhnya setiap Tasbih (bacaan 
subhanallah ) bagimu shadaqah,setiap takbir 
(bacaan Allahu Akbar) shadaqah, setiap Tahmid 
(bacaan Al-Hamdulillah ) shadaqah, setiap Tahlil 
(bacaan Lailaha illallah) shadaqah, amar ma'ruf 
shadaqah, nahi mungkar shadaqah, dan pada 
kemaluan istri (bersetubuh) shadaqah, mereka 
berkata: “Wahai Rasulullah, apakah bagi seseorang 
yang menumpahkan shahwatnya ada pahalanya? 
Rasulullah bersabda: “Tidakkah kau tahu orang 
yang menumpahkan syahwatnya pada yang haram 
baginya dosa? Maka demikian halnya jika ia 
meletakkan syahwatnya pada yang halal baginya 
pahala.” (HR Muslim). 

'k 'k 'k 


Hadits Ke Dua Puluh Enam 

KEUTAMAAN MENDAMAIKAN 
DAN BERBUAT ADIL SESAMA 
MANUSIA DAN MEMBANTUNYA 

Ot» • Ot» 4ii o 'jSj* ^i j* -XI 

Joi; : 5-i ^ ^ t ' 4ixi 41* ^(-Jl ^ 

y <" 

5J £i >’ ji t Lfcii *UAxj olS ^ 4 «1* J&\ 'J* 

lP| Zjia^ i 4..; la ll ioJlS^Jlj t <u JU* ipdi 1 ^*-i c 

°'jj * ,3;^idl ^aVI i 43 JL* 3'^LiaJl 

.’J iiLl} 

26. Dari Abu Harairah (Radhiallahu ‘anhu) ia 
berkata: “Rasulullah bersabda: Pada setiap anggota 
badan manusia pada tiap hari matahari terbit 
terdapat shadaqah, berbuat adil terhadap dua orang 
yang berselisih shadaqah, membantu seseorang 
pada tunggangannya engkau membawanya dan 
menaikkannya atau menaruh barangnya di atasnya 
adalah shadaqah, kata-kata yang baik shadaqah, 
dan setiap langkahmu menuju shalat shadaqah, dan 
menyingkirkan duri (hal yang mengganggu) dari 
jalan adalah shadaqah.” (HR Al-Bukhari dan 




l 

1 

I 

\ 

\ 

I 

i 

l 






J 



Muslim, dan lafadlnya dari Muslim) 

Hadits Kedua Puluh Tujuh 

KEBAIKAN ITU 
BERAKHLAK BAIK 

:3li 5H -J' o* J* - Yv 

• ^ y “ " ' ' 

<uJLp jl y>”3 ,_$* dll>- ^ yJl 11 

^ -ii 3 o-^i - - 3u ^ «bi ^3 iU>X) ‘J* j 

ikiLli ■• ■»•-*-' » 3l* . J«-*j : oJi • 3U« 

^ iiu- u cliiJi J) dr&> 4l «i&w u y 
«il£Vj d&l ^ «> : 3 u~&> 

27. Dari An-Nawas bin Sam'an Radhiallahu 'anhu 
dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam ia bersabda: 
“Kebaikan adalah berakhlak baik, dan dosa adalah 
sesuatu yang membuatmu ragu dalam hatimu dan 
engkau benci jika dilihat orang lain (dalam 
melakukan itu).” (HR Muslim). Dan dari 
Wabhishah bin Ma'bad Radhiallahu 'anhu ia 


45 





berkata: “Aku datang kepada Rasulullah, 
kemudian beliau bersabda: “Adakah engkau datang 
untuk menanyakan kebaikan? aku menjawab: 
“Benar” Rasulullah bersabda: “Mintalah fatwa 
pada hatimu! kebaikan adalah sesuatu yang 
membuat jiwamu tentram dan hatimu tidak gelisah, 
dan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu 
gelisah dan hatimu ragu dan syak, meskipun orang- 
orang memberikanmu fatwa dan 
membenarkannya.” (Hadits Hasan yang kami 
riwayatkan dalam dua musnad Imam Ahmad bin 
Hambal dan Addarimy dengan Isnad Hasan). 

'k 'k 'k 

Hadits Ke Dua Puluh Delapan 

WAJIB BERPEGANG TEGUH 
KEPADA AS-SUNNAH 

Ujkfrj : JIS 4>l SS jLS. ^ I —t A 

03 j j c jjji\ ol >- j da&jA J 

w • 3^3 . 3 I lIlJLs 

0 

ijis t 3 up jjj i Apikilj 4 4)i 

eCiUJt Slij JLi, .1 -J? ^ 



^ :3lij &U>3 5,6 j;> '«05 “&U> $ 5)0 i j^l 

<) 

28. Dari Abi Najih Al-Irbadh bin Sariyah 
Radhiallahu ’anhu ia berkata: Rasulullah 
shallallahu alaihi wa sallam telah menasehati kami 
dengan nasihat yang membuat hati bergetar dan air 
mata berderai, kemudian saya berkata: “Wahai 
Rasulullah! wasiat ini sepertinya wasiat orang yang 
pamitan, maka berilah kami wasiat? Rasulullah 
bersabda: “Aku wasiat kepadamu agar bertakwa 
kepada Allah yang Maha Agung lagi Mulya, 
mendengarkan (perintah) dan taat, meskipun yang 
memerintah kamu itu seorang hamba, maka 
sesungguhnya orang yang masih hidup di antaramu 
itu akan melihat perselisihan yang banyak, maka 
berpeganglah engkau kepada Sunnahku dan 
Sunnahnya para khalifah yang arif dan diberi 
petunjuk oleh Allah, gigitlah sunnah-sunnah itu 
dengan gerahammu (berpeganglah dengan kuat), 
dan takutlah engkau dengan perkara yang diada- 
adakan (bid’ah) karena setiap bid’ah adalah sesat.” 
(HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan ia berkata: 
Hadits Hasan Shahih) 




Hadits Ke Dua Puluh Sembilan 

Amal perbuatan yang 
menyebabkan masuk surga 

I*!)! Oj-i jlj cJi i Oli -0)1 Slii ^ -Y ^ 

cJL^» : Oli t jliJl <c>Jl ^^/^->-1 

Y) 4)1 &*; : 4* <il J* ijjj 1 ^p 

* 

jLinj i oir^Jl t o^aJl jJj&j c ULJ» 4 j ,il 

t ? j^>Jl v^l^jl JLp vlUlt Vl» I Oli pJ «ilJl 

^ t j0l i UJI * { jAcL UjT 2JaiJl 43X$a}]j 

j~*~ ^ ! Sli jiJ ; Oli (( JlUl 0>^ 

y# /vi ^ vl» : Oli P ic£z $ £ 

/i\ zPj)) :3u C >1 O^JU Ji; :cJ5 «¥44(Li 
3^>-l ! JlJ j^J a^LLu oJjij ti^CaJl ei i^Lpj 

• Jlij ^U-U Jili 1 Oli h 4)1 OjJ-jU jju : 0 JU 3 « ? Jls* Oui 
?4j ^-licLj lij jjjiljiJ Cjj i 4)1 J^JU i oJi «iJu JJCJLp iliS')) 
- j£ Jp 1 ^ «L& Jij 4 Jiil ikki» : JUi 

q p ^ly lt ^Ufl> V| - |»^»y>-iLo ^Lp • Jli jl 




. Tt— — j? ^ - 3u j ' s ' ^ j 

29. Dari Mu'adz bin Jabal Radhiallahu 'anhu ia 
berkata: “Saya berkata wahai Rasulullah: 
“Beritahulah aku akan amal yang memasukkanku 
ke dalam Surga dan menjauhkanku dari Neraka? 
beliau bersabda: “Sungguh engkau telah bertanya 
tentang masalah yang besar, dan sesungguhnya ia 
mudah dan ringan bagi orang yang dimudahkan 
oleh Allah. Yaitu: Engkau beribadah kepada Allah 
dan tidak menyekutukan sesuatu denganNya, 
engkau mendirikan shalat, membayar zakat, 
berpuasa di bulan Ramadhan, dan menuanikan 
ibadah haji di Baitullah (mekkah), kemudian beliau 
bersabda: “Maukah engkau aku beritahu tentang 
pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah tameng, 
shadaqah dapat menghapus kesalahan 
sebagaimana air dapat memadangkan api, dan 
shalatnya seseorang pada tengah malam, beliau 
bersabda, kemudian membaca ayat: 

(djj&j UlL j U j>- (HV Ojt-'-lj Je- j 

Kemudian beliau bersabda: “Maukah engkau aku 
beritahu tentang pokok segala permasalahan, 
tiangnya dan puncaknya ? saya berkata: “Ya, 
wahai Rasulullah, beliau bersabda: “Pokok 


49 



S3ESSES 



segala permasalahan agama adalah Islam dan 
tiangnya adalah shalat dan puncaknya 
adalahjihad”, kemudian beliau bersabda: 
“Maukah kuberitahukan kepadamu tentang 
kuncinya perkara itu? saya berkata: “Ya, Wahai, 
Rasulullah. Kemudian beliau memegang 
lidahnya dan bersabda: “Peliharalah ini ! saya 
berkata: “Wahai Nabi Allah! Apakah kami 
dituntut dengan apa yang kami ucapkan? 
kemudian Rasulullah bersabda: “Ketahuilah! 
Tidaklah yang menjerumuskan sesorang 
mukanya atau dalam sabdanya pada batang 
hidungnya ke dalam nereka kecuali buah hasil 
dari lisan mereka.” (HR At-Tirmidzi, dan ia 
berkata: “Hadits Hasan Shahih) 

'k -k 'k 

Dadits Ke Tiga Puluh 

HAK-HAK ALLAH 

'J Jfj - Jj (ji fyyr - J -'f ' 

t Ia i j gj HUl ij|» : 4)\ 

• ® J jIjJl olj ^ vLoJb» ® l^lP I j 



30. Dari Abi Tsa'labah Al-Khusyani Jurtsum bin 
Nasyir Radhiallahu 'anhu dari Rasulullah 
Shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: 
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa 
kewajiban, maka janganlah engkau mensia- 
siakannya, dan telah menentukan batasan-batasan, 
maka janganlah engkau melampauinya, dan telah 
mengharamkan beberapa hal, maka janganlah 
engkau melanggarnya, dan telah men diamkan 
beberapa permasalahan karena belaskasihan 
kepadamu tidak karena lupa, maka janganlah 
engkau membahasnya.” (Hadis Hasan 
diriwayatkan oleh Ad-Daruqudny dan yang 
lainnya. 

'k 'k 'k 

Hadits Ke Tiga Puluh Satu 

HAKEKAT ZUHUD 

<1)1 ^ O* -T ' 

» ■" * ' " << <- ^ ' 

JIp ^JLp S. 3 ■ 3^ Isr^ Ji J^3 ^ : ^ 
LiiJl ^ ^ 

4U U ii 33 ^ Q 




31. Dari Ibnul Abbas Sahi bin Sa’d As-Sa’idy 
Radhiallahu ‘anhu ia berkata: “Datang seseorang 
kepada Nabi Shallallahu alaihi wa sallam seraya 
berkata: “Wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk 
kepada amal perbuatan jika aku melakukannya aku 
dicintai Allah dan dicintai manusia, Rasulullah 
bersabda: “Zuhudlah(tidak rakus) engkau dalam 
urusan dunia, maka Allah akan mencintai engkau, 
dan zuhudlah engkau dari apa yang ada pada 
manusia, maka mereka akan cinta kepada engkau.” 
(Hadits Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan 
yang lainnya dengan beberapa sanad yang baik) 


Hadits Ke Tigapuluh Dua 

LARANGAN SALING MENYAKITI 

— AlP 4Jj| JLa** Jf Y 

o-ii oi jj ^ ■ 3ii a^i 3 

<y. j y* ‘u* viiju ot 3 jj 4 j 

. L Juu l^oio <J_j <■ * 3 u* 

32. Dari Abi Said Sa’d bin Sinan Al-Khudhry 
Radhiallahu ’anhu sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah 


engkau menyakiti orang lain, dan janganlah engkau 
saling menyakiti (satu sama yang lain).” (Hadits 
Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al- 
Daruqathny dan yang lainnya dalam hadits musnad, 
dan Imam Malik dalam Muwaththa' dalam hadits 
Mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi 
Shallallahu alaihi wa sallam, dan ia menggugurkan 
Abu said, akan tetapi hadits ini memiliki banyak 
jalan yang satu menguatkan yang lain). 

'k 'k 'k 

Hadits Ke Tiga Puluh Tiga 

BUKTI BAGI YANG MENUNTUT 
DAN SUMPAH BAGI YANG 
INGKAR 

jj» : jUil 3l «.1*4^ ‘'"I J i>:' u* ~ ^ 

I jJUUoj 313 ^' 31 4 J t 

’.r/j IrJ- « 3^1 ‘Ja J* Or^J'3 cse^j* J* ^43' 




33. Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 
“Jika manusia diberikan kepadanya sesuai dengan 


“aa€53 


tuntutannya, niscaya banyak orang yang menuntut 
harta suatu kaum dan darahnya, akan tetapi bukti 
dan saksi bagi yang menuntut dan sumpah bagi 
yang mengingkari”. (Hadits Hasan diriwayatkan 
oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan 
sebagiannya dalam Ash-shahihain). 

'k 'k -k 

Hadits Ke Tigapuluh Empat 

NAHI MUNGKAR BAGIAN 
DARI IMAN 

: 3U 4)1 Jua^> ,^1 -T' t 

p $ (ib Cr“” «|§ 

8 >_ a « iliiij t aJJLs j*J jli 1 4UJLJ 

34. Dari Abu Said Al-Khudru Radhiallahu 
’anhu ia berkata: “Saya pernah mendengar 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda: “Barang siapa dari kalian melihat 
kemungkaran maka hendaknya ia merubahnya 
dengan tangannya, jika tidak mampu maka 
dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka 
dengan hatinya (ingkar dalam hari) dan yang 




demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.’ 
(HR Muslim). 


Hadits Ke Tigapuluh Lima 

PERSAUDARAAN DALAM ISLAM 

'J» J) ’J* -T' o 

^ % <■ 1 ^ J ^3 ^3 

. &>*-! <*>' ^ 'r^3 ^ p^**i 

j <. AjjJy'Jj iSilk/J ifLi'Jl 

jJlll j» 6t 5>' '-r-**? Sr»'^ «A* Ji 

iJUj JiS :” r l> flLLJI > fiUJt JSr ^ O' 

35. Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu ia 
berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda: “Janganlah kalian saling menghasud, 
saling menipu, saling membenci dan saling 
menjauhi, dan janganlah salah satu dari kalian 
menjual atau membeli (barang) yang sedang dijual 
atau dibeli oleh seseorang, dan jadilah kalian 
hamba Allah yang bersaudara, seorang muslim 


i 




adalah saudara seorang muslim (yang lain) maka 
tidak boleh ia mendzaliminya, menipunya, 
mendustainya dan merendahkannya, ketakwaan 
adalah di sini” beliau menunjuk pada dadanya tiga 
kali. Cukup bagi seseorang suatu keburukan ketika 
merendahkan saudaranya seorang muslim, setiap 
muslim bagi muslim yang lain haram darahnya, 
hartanya dan kehormatannya.” (HR Muslim) 

Hadits Ke Tigapuluh Enam 

KEUTAMAAN BERKUMPUL 

DALAM MEMBACA AL- 
QUR’AN DAN DZIKIR 


Cr* ’A : M o* Crf' J J} 'o* - r '' 

f 'y. 'rA ‘oi &* Cr* AA ’oi '*A AA ’o* 

/• * * 

Aj ■ A rA J* A ‘A* • 

jCs U Xa) 1 tiil i UJLii 

• tA ti-i* tj, 

. £AJl jl li> * 5?<i>l CrA &-> A 


aj t 4 j! 4>l cJu ^ fy U^ 

p4~~*o ttL^Ji ^dp cJj^ t|44 

Aj P Aibp Aj iLu tojlp 4*1 t a£j*>UJI 

. . , „» „'I 

. iaiDl lj^ pJlI~» oljj A^%mJ 

36. Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu dari Nabi 
Shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: 
“barang siapa menyingkirkan dari seorang mukmin 
satu kesusahan dari kesusahan dunia, niscaya Allah 
akan menghilangkan darinya kesusahan dari 
kesusahan Hari Kiamat, dan barang siapa 
menolong orang yang ditimpa kesulitan, niscaya 
Allah akan menolongnya di dunia dan akherat. Dan 
barang siapa menutupi (aib) orang Muslim, niscaya 
Allah menutupinya di dunia dan akherat. Dan Allah 
akan senantiasa menolong hambaNya selama 
hamba tersebut bersedia menolong saudaranya. 
Dan barangsiapa menempuh jalan untuk mencari 
ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju 
surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di 
rumah dari rumah Allah (masjid) membaca 
Kitabullah (Al-Qur'an) dan salaing mengkajinya di 
antara sesama mereka, kecuali turun kepada 
mereka ketentraman dan diliputi oleh rahmat 


57 



(Allah) dan dikelilingi oleh para Malaikat, dan 
Allah menyebut-nyebutnya pada makhluk yang 
ada di sisiNya. Dan barangsiapa yang amal 
(shalehnya) sedikit dan kurang, maka tidak dapat 
diangkat dengan tingginya (nasab) keturunan.” 
(HR Muslim). 


Hadits Ke Tiga Puluh Tujuh 

KARUNIA ALLAH DAN 
KEUTAMAANNYA 

HJS- ^s* u* ^ Cr*' {j* -TV 

jtJ c 4>l jp 1 3^ j lljllJ 4 jj 

c aJLoIS' oJilp*4)! 1$^ jjli 

4jLomAmh*« ^ ll oL* » »’ a X P 4)1 1^*1^ |*-A <j£j 

4)1 l^ls' jJLi jlj 4 c 

4)1 IgliS' IgJUjo jlj 4 aUm.> oJUp 

• t*. (4 ^j “'3j 

37. Dari Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhu dari 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam yang 
meriwayatkan sabda dari Tuhannya yang Maha 
Suci lagi Maha Tinggi, Dia berfirman: 


“Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan 
dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang 
siapa bermaksud melakukan kebaikan kemudian 
tidak melakukannya, maka Allah menulis baginya 
satu kebaikan yang sempurna, dan jika bermaksud 
melakukan kebaikan kemudian melakukakannya, 
maka Allah menulis baginya sepuluh kebaikan 
sampai tujuhratus kali lipat bahkan sampai berlipat 
ganda yang sangat banyak. Dan jika bermaksud 
melakukan keburukan kemudian tidak 
melakukannya, maka Allah menulis baginya 
kebaikan yang sempurna, dan jika bermaksud 
melakukan keburukan kemudian melakukannya, 
maka Allah menulis baginya satu keburukan.” (HR 
Al-Bukhari dan Muslim dalam Shahihnya dan 
dengan huruf dan kata yang sama) 
k k k 

Hadits Ke Tiga Puluh Delapan 

Ibadah kepada allah sarana 
untuk endekatkan diri 
kepadanya dan intanya 

'<i>i o!» : 2l| <5)i 0 Oli Oii ^ 3 «>1> ^ - rA 

y | Lj'yu U j <. dlj iiiT -Ui fcJj : Jli Jili; 


59 




iS'^' ^ji ^ J tZ-fi'jiS \^a £-*>■} <rJ_j~i>> 

c <0 £o»1j ^ jjl l o.o^> C.'jT 4 ^....> -l lili i cJl 

LfT*i <_S^' ^"JJ tT^ri c^' °“**J> ‘Jj (J^ ‘jr^J 

. «133 ^ Aj»Lp3I ^ g > 3 l x »»wl c 4 * .«l a frV tji^ J ^ Wi 

38. Dari Abi Hurairah Radhiallahu 'anhu ia 
berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda: “susungguhnya Allah berfirman: 
“Barangsiapa memusuhi kekasihKu, maka Aku 
telah menyatakan perang kepadanya, amal yang 
paling Aku cintai yang dilakukan hambaKu untuk 
mendekatkan diri kepadaKu adalah amal-amal 
yang telah Aku wajibkan kepadanya, dan 
hambaKu senantiasa dan selalu mendekatkan diri 
kepadaKu dengan amal-amal sunnah sehingga 
Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya. 
Maka Akulah pendengaran yang dipergunakan 
untuk mendengar, penglihatan yang dipergunakan 
untuk melihat, tangannya yang dipergunakan 
untuk berjuang dan kakinya yang dipergunakan 
untuk berjalan. Dan jika ia memohon kepadaKu 
niscaya Aku akan memberinya, dan jika meminta 
perlindungan kepadaKu, niscaya Aku memberikan 
perlindungan kepadanya. (HR Al-Bukhari). 


KS*a*BESef&S3®S!S^ 




Hadits Ke Tiga Puluh Sembilan 

PENGHAPUSAN (DOSA) BAGI 

YANG BERBUAT KHILAF, 
LUPA, DAN DIPAKSA 

ji» : Oii jyi§ -oii j ji : ' -> i ■ p -oii —f ^ 

«jlLp I U j i jtLZJI j . Ua^Jl ^ jjlAj -oil 

• b Oi’ *'3j * ’ 


39. Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 
“Sesungguhnya Allah Telah memaafkan umat ku 
dikarenakan tingginya kedudukanku (disisiNya) 
khilaf, lupa, dan apa yang dipaksakan kepadanya.” 
(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan 
Al-Baihaqie dan yang lainnya. 


Hadits Ke Empat Puluh 

DUNIA ADALAH SARANA DAN 
TEMPAT MENANAM UNTUK 
AKHERAT 


sllt & ; srf j (>;' i j* -i' 




^jIp j \ vLutfT CjJlJl ^5 JjS’N • Otifl 

+ ' " " • 

J&; 'Su oilit isi : i Jz £$& <to ^i ois: j 

viE^w? Jl>- J t eULoJl jlaV.T 5li O-Awsl ISIj i^lwaJl 


. 4jU 4JI lljj . dbl^- iyj <, dL*yJ 

40. Dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhu ia telah 
berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
pernah memegang pundak saya seraya berkata: 
“Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang 
perantau atau seorang musafir.” Dan Ibnu Umar 
pernah berkata: “Jika engkau berada pada waktu 
sore janganlah menanti waktu pagi, dan jika berada 
pada waktu pagi janganlah menanti waktu sore. 
Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datangnya 
sakit, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum 
datangnya mati.” (HR Al-Bukhari) 


Hadits Ke Empat Puluh Satu 

TANDA-TANDA IMAN 

i L 4)1 iri J s** iri ' 

UJ tluJ iljZ oj£i 'j» : jiH 4>l J jZjj Oli : Oli 

. pw) jlu- L l^>Jl .—jUS y O u. J J . ^ Aj Q . l >- 



41. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin 
Ash Radhiallahu ’anhuma ia berkata: Rasulullah 
Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Tidak 
sempurna iman seseorang sehingga hawanafsunya 
mengikuti apa yang aku bawa.” (Hadits Hasan 
Shahih, kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah 
dengan sanad shahih) 

'k k ’k 


Hadits Ke Empat Puluh Dua 

LUASNYA AMPUNAN ALLAH 


: iJjij ■£^5 4)1 o. : Jl» i 4il j t jf- —i t 
Jjj o ’jii- U f^oT jjIG 4)1 JIS» 

SGi iiC/i jJ r r Sl . JC1 Vj u JU 

^ ^ Jjlt v' f ST ^!U . vilJ ^^41 pl 
•a„ *ty&z dkft «La ^ iiyy V ^ ji uiLrf- 


42. Dari Anas Radhiallahu *anhu ia telah berkata 
“ Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa sallam bersabda: “Allah Ta'ala berfirman: 
“Wahai anak Adam! Selagi engkau berdo'a dan 




berharap kepadaKu, maka Aku ampuni untukmu 
dosa-dosa yang telah ada padamu, dan Aku tak 
pedulikan (lagi). Wahai anak Adam! walau dosa- 
dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau 
memohon ampun kepadaKu, niscaya Aku 
mengampuninya. Wahai anak Adam! Jika engkau 
datang kepadaKu dengan dosa sepadat bumi 
kemudian engkau menjumpaiku tidak 
menyekutukan yang lain denganKu, niscaya Aku 
datang kepadamu dengan membawa ampunan 
sepadat bumi pula.” (HR Al-Turmudzi. Dan ia 
berkata: Hadits Hasan Shahih). 


